Dharmala 


PT Dharmala Intiland (PT DIL) 


Namanya Indentik dengan 
Produk-produk Berkualitas 


PT Dharmala Intiland, siapa yang tidak kenal perusahaan pengembang yang satu ini, 
Reputasinya di bisnis properti tak perlu diragukan lagi. Namanya telah identik dengan produk- 
produk properti b 
mengokohkan diri sebagai pengembang papan atas di Indonesia. Apa r 


erkualitas. Asetnya kini telah mencapai Rp 1,8 triliun sekaligus 
ahasia suksesnya? 


elama kurang lebih 27 tahun mengarungi bisnis 
properti di Indonesia, PT Dharmala Intiland (PT 
DIL). selain terkenal kreatif, handal dan 
antisipatif, juga terkenal sebagai developer yang 
pioner dan kaya dengan karya-karya inovatif. 
Gedung perkantoran Wisma Dharmala Sakti, yang berdiri 
megah di Jl. Jend Sudirman dan permukiman elit Pantai 
Mutiara yang terletak di kawasan Pluit, Jakarta Utara, 
adalah diantara bukti kreatifitas, keandalan dan 
kepeloporan perusahaan yang didirikan keluarga 


Gondokusumo ini. 
Gedung berlantai 24 hasil rancangan arsitek tersohor 
Paul Rudolph itu, sampai kini belum terpecahkan 


| DHARMA 8 


| 


rekornya sebagai gedung dengan arsitektur paling unik di 


Indonesia. dan masih merupakan gedung terindah dari sisi 
desain. Padahal, awalnya diwarnai pro kontra terhadap 


rencana tersebut, diantaranya mem: ersoalkan arsitektur 
gedung itu. Namun beberap» taliun kemudian, gedung 
yang semula hanya menjadi mimpi banyak pihak itu 
menjadi kenyataan dan memperoleh banyak penghargaan. 

Permukiman elit Pantai Mutiara yang dikembangkan 
PT Taman Harapan Indah (salah satu anak perusahaan 
DIL) merupakan permukiman pertama yang dikem- 
bangkan di atas lahan hasil reklamasi. Inilah canal estate 
pertama di Indonesia, yang memiliki akses langsung ke 
laut. Padahal lahan tersebut sebelumnya hanya berupa 
rawa-rawa yang kurang produktif. Namun berkat 
keandalan teknologi yang dimiliki PT DIL, kawasan 
tersebut berhasil “disulap” menjadi permukiman elit yang 
kini menjadi status simbol keberhasilan hidup di Jakarta. 

Di kawasan yang sama, kepeloporan Grup Dharmala 
kembali dibuktikan, dengan membangun proyek 
Apartemen Pantai Mutiara. Konsepnya baru pertama dan 


Ea ZA 
Sasa i ea 


satu-satunya di Indonesia sebagai apartemen yang 
dikelilingi laut atau kanal dengan hamparan taman pulau 
tropis serta lingkungan bebas polusi dan bebas kendaraan 
bermotor yang aman untuk anak, Tak ayal, keberanian DIL 
membangun apartemen di atas tanah hasil reklamasi itu, 


> 
A 
A 
Ha 
3 mn 
: Ms 
» a 
ua AA 
pig Ruz 
maan a 
a 
raat | 


ing 
Ali 
i 


3 aA 
0 PROPERTI INDONESIA PENGEMBANG FAVORIT 1997 


kembali menarik perhatian banyak kalangan. Soalnya, 
belum ada pengembang yang melakukan hal itu selain 
Dharmala. 

Selain memiliki konsep yang jelas dan visi yang jauh 
kedepan. proyek-proyek properti DIL rata-rata mem- 
berikan nuansa yang berbeda. Tengok saja misalnya 
permukiman Talaga Bestari yang dikembangkan di atas 
lahan seluas 260 Ha di kawasan Cikupa-Tigaraksa, 
Tangerang. Permukiman tersebut merupakan permukiman 


Gata Residen 


SENVICAO AEpETMLMTI 


pertama di Indonesia, bahkan di dunia yang banyak 
menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan 
pengetahuan bagi anak-anak secara terpadu, Lihat saja 
temanya “The Learning Family City” atau "Kota Belajar 
Keluarga" yang dimaksudkan sebagai lingkungan 
permukiman dimana penghuni dapat menggali 
pengetahuan melalui pengalaman timbal balik dengan 
lingkungannya. “Jadi konsep berbagai fasilitas untuk 
perkembangan anak di satu lokasi seperti di Talaga Bestari 
ini merupakan konsep pertama di dunia,” kata Hendro S 
Gondokusumo, Presdir PT DIL. Di permukiman ini, 
tambah Hendro, para penghuni bukan hanya dapat 


PENGEMBANG FAVORIT 1997-PROPERTI INDONESIA 


DHARMALATI 


merasakan kenyamanan tinggal di kebun raya, namun 
juga memperoleh nilai-nilai hidup berharga melalui 
fasilitas yang tersedia, Apakah itu berpetualang, menggali 
pengetahuan alam, mengenai dunia hewan dan tumbuhan 
ataupun mengasah bakat di bidang seni dan budaya. 
Itulah PT DIL, karya-karya terbarunya seakan tak 
pernah berhenti mengisi ruang pembangunan (baca: 
properti) di Indonesia. “Dalam setiap proyek, kami 
memang ingin memberikan nuansa yang khas. Dan 


berupaya mengubah mimpi menjadi kenyataan,” ungkap 


Hendro yang juga aktif di organisasi REI ini. Sehingga tak 


heran, bila Anda memilih produk properti dari Grup 
Dharmala, pasti menemukan hal-hal baru, yang mungkin 
belum pernah terpikir oleh pengembang-pengembang 
lain. 

Selain itu, dari segi kualitas produk dan service 
kepada pelanggan, reputasi pengembang ini sudah tak 
perlu diragukan lagi. Produk-produk properti PT DIL 
identik dengan karya berkualitas dan telah menjadi produk 


(brand) kepercayaan masyarakat. 


Susunan Organisasi 


10%] pr purna atvira | 
a PRATAMA 


> 10% PT ERA ARANAMEALT! | 
e — eni 
a] 96% y rarawina santi | 
| Psi Y po a E 
98,748 er TAMAN HAR 3 l 40% ANA 
J a PTCA KELANA 
moana a ly ha 
AÑ ; ÓN 
ea 45%] PT CEMPAKA | 
i 3 di » 
4 4 
yf Pa aga i 
Pj # 4 
A 
A i 
AE t 
Pi ¡| f 


pg > A oi | 40% pr DEVERINDO 
196,67 % SÍ A || 7] INDOGRAMA RAYA x 


PT DHARMALA.KAND = = e <a Y 


i | p” 13270 AL Y 

o F . > e PT PURI PARIWARA ` 

ye 3 y AE E 
20% 
PT ADHIBALADIKA | 
100% >” 
PT INTISARANA E 
EKARAYA Ñ E 


k AAE AOS A 
25% >T SPININDO Lol bd fol PT DHARMALA b A a 
—)| ... MITRADAYA GANDARIA LESTARI | > Y 
> l; - „LPT amina ARA i P e “a 
© | 27,5%) PT DHARMA PANGQUNG | 100% [PY DHARMALA =} An 
f SENTOSA GANDARIA PERMATI £ 
E A { Ta > CPT Panca Duniyyaya) 


A 


100% PLOÑARMALA 
@ANDARIASAKTI 


(PY Primatama Eharejadtera] 


ALA oat eS PT 
RSADA | GAN AA e 


PT GUNUNA sewu 
PRIMA 


se s 


INDONESIA 


Itulah sebabnya, perusahaan pengembang mulai 
berkarya di tahun 70-an ini tetap eksis sampai sekarang, 
bahkan dibanding pengembang lain, perusahaan milik 
Soehargo Gondokusumo ini boleh dibilang paling cepat 
perkembangannya. Proyeknya tersebar luas di berbagai 
kota dan mencakup banyak subsektor. Mulai dari 
perumahan, perkantoran, apartemen, kawasan niaga, 
pusat perdagangan ritel, hotel dan resor, hingga kawasan 


industri (Ngoro Industri Persada), “Meskipun proyek- 
proyek properti Dharmala mencakup beberapa subsektor, 


namun pengembangan perumahan merupakan bisnis inti 
perseroan, Karena sektor inilah yang memiliki permintaan 
paling besar,” kata Hendro, 

Dari data yang ada, tercatat 17 proyek properti, baik 
yang telah maupun yang sedang dikembangkan Dharmala. 
Proyek-proyeknya terfokus di kawasan Jabotabek dan 
Surabaya, Ketujuh belas proyek tersebut adalah: 
permukiman elit Pantai Mutiara yang terletak di kawasan 
Pluit Jakarta Utara), Talaga Bestari di Cikupa-Tigaraksa 


PENGEMBANG FAVORIT 1997-PROPERTI INDONESIA 


(Tangerang), Taman Semanan Indah di Rawa Buaya 
(Jakarta Barat), Kondominium Kintamani di Blok P 
(Jakarta Selatan). Wisma Dharmala Sakti di Jl. Jend 


Sudirman (Jakarta Pusat), 

Kemudian Wisma Dharmala Manulife di Jl 
Pegangsaan Timur (Jakarta Pusat), Milenia Jakarta di 
Gandaria (Jakarta Selatan), Menteng Prada di Pegangsaan 
Timur (Jakarta Pusat), Gedung Bank PSP di Jl MT 
Haryono (Jakarta), Plaza Segi Delapan di Kota Satelit 
Darmo (Surabaya), Wisma Sarinah di Jl Majapahit 


e Laca a murio 
A A -wps 
Ma KAN A 
a li 


(Jakarta), Dharma Raya Trawas di Trawas (Jawa Timur), 
Wisma Dharmala Surabaya di Jl Panglima Sudirman 
(Surabaya), Graha Famili di Babatan (Surabaya Barat), 
Hotel Raya Trawal di Trawas (Mojokerto), dan Hotel Raya 
Bromo di Desa Sukapura (Jawa Timur). 

Selain mengembangkan proyek-proyek tersebut, 


DIL juga terlibat di berbagai proyek berskala besar yang 


33 


dikerjakan melalui kerjasama dengan pengembang lain 


(konsorsium). Proyek-proyek tersebut adalah: kon- 
dominium Perada Jakarta, Perumahan Puri Marissa di 
Ciputat Jakarta Selatan), Kota Legenda di Bekasi Timur, 
Apartemen Dukuh Golf di Kemayoran (Jakarta Pusat), 
Telaga Kahuripan di Parung (Bogor), Padepokan Golf 
Pringgondani di Halim Perdanakusuma (Jakarta Timur), 
Apartemen Premier yang terletak satu komplek dengan 
Hotel Mercure Grand, Bukit Darmo Golf di Surabaya, dan 
proyek perumahan RS/RSS Permata Kablat di Manado. 


Didukung Kinerja Perusahaan yang Mantap 

Pertumbuhan perusahaan yang pesat itu dibarengi 
pula dengan kinerja perusahaan yang kokoh. Simak saja, 
per Desember 1996 asetnya Rp 1,8 triliun, atau meningkat 
21.87% dibandingkan tahun 1995 yang sebesar Rp 1,5 
triliun 

Total aset yang kokoh itu, juga didukung oleh kinerja 
pertumbuhan laba yang bagus pula. Pada tahun 1996 lalu 
misalnya. di tengah hantaman tingkat suku bunga yang 
tinggi. terpuruknya nilai rupiah, isu kelebihan pasok, 
etatan kredit bank dan kondisi sosial politik yang 


peng 


serta ketatnya persaingan di segala sektor 


memanas. 


I 


properti, namun perusahaan ini masih mampu mencatat 
pendapatan usaha sebesar Rp 257,37 miliar. Kontribusi 
terbesar dari pendapatan usaha ini diperoleh dari 
penjualan perumahan dan kondominium (83%), disusul 
penyewaan kantor 8%, apartemen dan hotel 5%, lain-lain 
4%. 

Dibandingkan dengan laba bersih tahun 1995, tahun 
1996 menunjukkan peningkatan sebesar 22,6% darí Rp 


TALAGA DESTA 


Kota Belajar Kelmarza 


51,69 miliar menjadi 70,75 miliar. Kenaikan ini 
disebabkan karena secara operasional perusahaan mampu 
bergerak efektif dan efisien. 

Begitu juga kinerja sahamnya di pasar modal. 
perusahaan yang mencantumkan sahamnya di Bursa 
Paralel pada tahun 1989 dan di BEJ serta BES tahun 1991 
ini, tampak lebih stabil dibandingkan dengan emiten 


Wisma Dharmala Sakti 


lainnya yang cenderung fluktuatif. Bahkan, harian 
ekonomi terkemuka The Asian Wall Street Journal edisi 2 
Oktober 1996, menempatkan PT DIL sebagai perusahaan 
yang kinerja sahamnya menduduki peringkat ke enam 
terbaik dari perusahaan yang go public di seluruh dunia. 
Perusahaan Bally Entertainment (Amerika Serikat), 
Sinkong Spinning (Taiwan), New Asia Realty & Trust 
(Hongkong) dan Hambro Countrywide (Britain), berada 
di bawah PT DIL. 

Setelah membaca kondisi bisnis properti yang masih 


temaram, strategi bisnis Dharmala selama tahun 1997 ini 
masih tetap berkonsentrasi pada proyek-proyek yang telah 
berjalan. Selain mempertimbangkan lokasinya yang masih 
cukup strategis di Jakarta, cadangan tanah Dharmala di 
beberapa kota besar masih belum semua dimaksimalkan. 


T 


Wisma Dharmala Manulife 


“Kita akan mengembangkan sisa lahan di pantai Mutiara 
yang masih sekitar 12 hektar dan di Surabaya” ujar Hen- 
dro. 


Siap Menghadapi Era Pasar Bebas 

Era perdagangan bebas yang tidak lama lagi melanda 
kawasan Asia Tenggara dan trend globalisasi yang kini 
telah melanda berbagai negara belahan di dunia, telah 
diantisipasi pengembang ini jauh-jauh hari, Setidaknya ini 
telah dibuktikan oleh perusahaan milik Grup Dharmala 
dengan memperoleh 3 sertifikat ISO 9002 untuk 
pengembang properti & manajemen properti, Sekali lagi 
ini membuktikan bahwa produk-produk Dharmala 
memang berkulitas dan berstandar internasional, “Sudah 
menjadi tekad kami menjadikan Dharmala Intiland 
pengembang yang mampu membuat proyek berkualitas, 
sehingga menjadi incaran konsumen,” ujar Hendro dalam 
suatu kesempatan. 

Kendati produk-produknya sudah diakui secara 
internasional namun DIL agaknya tidak cepat puas. 


PENGEMBANG FAVORIT 1997-PROPERTI INDONESIA 


ds Lela 
Aa AP AN 


Wisma Dharmala Surabaya 


Pihaknya menyadari bahwa dalam menghadapi trend 
globalisasi tersebut, rasa puas dan senang konsumen 
terhadap produk yang dihasilkan, sangat menentukan 
pengembangan perusahaan selanjutnya. 

Untuk itu perusahaan ini kini sedang mencanangkan 
budaya perusahaan yang tidak hanya memuaskan pelang- 
gan (customer satisfaction), tepai lebih dari sekedar puas. 
Yaitu merasa sangat senang, karena ada hal-hal positif 
yang tidak diduga diperoleh konsumen. “Kita akan 
memberikan fasilitas lain yang tidak disangka konsumen, 
sehingga itu membuat konsumen surprise,” kata Kuning 
Suria, Wakil Presdir PT DIL m 


Wisma Sarinah 


35 


